satu Tentang perkumpulan Reizhexs 


Tentang Perkumpulan puisi Reizhex's 
By CN Fakir Ilmu 


Jari keriting ngos-ngosan 
Menggulir layar pipih dalam genggaman 


Naik 

Turun 

Atas 

Dan bawah 

Eja setiap kata dalam laluan 


Sapuan pena dalam lembaran 
Kertas mau pun halaman 
Mengerik indah menarik 


Lirik 

Larik 

Bait 

Berpadu dalam padika 


Untaian kata para pujangga 
Bersatu dalam perkumpulan pena 
Reizhex's ia punya nama 


Mantewe, 2 april 2020 


dua Tawakal 


Tawakal 
By CN Fakir Ilmu 


Enggan menyerah pasrah 

Harap butiran rezeki berbuah berkah 
Terus melangkah maju 

Semangat berpacu akan waktu 


Leleh 
Luluh 
Lelah 
Dan berakhir lillah 


Menguap bagai embun pagi 
Tersengat hangatnya mentari 


Hirap harap 
Jatuh bangun 
Asa membuncah 
Akal menggairah 


Berusaha 'tuk tawakal 
Hingga hidup menjadi kekal 


Pulau kapuk, 3 april 2020 


empat Ratapan Diri yang Tak Dianggap 


Ratapan Diri Yang Tak Dianggap 
Karya : CN Fakir Ilmu 


Kuterasing 'tak dianggap 

Dalam jangkauan titik elang itu 
Menguap tanpa arti dan mati kutu 
Selalu menggerutu 


Entah benar ataupun salah 

Kuhanya ingin dipandang ada 

Hanya itu pintaku 

Beratkah kabulkan asaku 

Sukarkah 'tuk dilakukan 

Apa aku tidak punya kesempatan 
Sungguh aku hanya ingin kau tahu itu 


Semua berkecamuk dalam tafakur 
Pancing pikir 

Dan pekur 

Harap kita kembali akur 


Salahkah 

Ya, aku memang bodoh! 

Mengapa aku merasa begitu 
Sudahlah mungkin dia tidak merasa 


Dia sedang rumit sekarang 
Gelisah 

Galau 

Mungkin juga merana 

Aku bisa apa 


Diam dan bicara pun 
Kini tak lagi berarti apa-apa 


Dalam gegana, 7 april 2020 


enam Tentang Rasaku 


Tentang rasaku 
Karya : Citra Nurhajiah (CN Fakir Ilmu) 


Kusadari 

Seakan aku sibuk sendiri 
Walaupun aku peduli 

Tapi tak pernah dianggap berarti 


Aku memang tak berguna 

Hanya bisa merepotkan saja 

Tanpa bisa membalas jasamu dengan apa-apa 
Tak seperti mereka 


Aku sengaja kalah 
Tak mengeluh lelah 
Pasrah 

Terserah 


Apapun kata mereka 
Semua tidak merasa 
Hanya melihat dan menyimpulkan semata 
Tanpa tahu apa-apa. 


Pojok emosi, 16 april 2020 


tujuh Tentang Sebuah Hubungan 


Tentang Sebuah Hubungan 
Karya CN Fakir Ilmu 


Kenang 
Pinang 
Lamar 
Kelar 


Hanya kata-kata 
Tanpa hubungan 
Tidak bermakna 
Samar 


Jangan diartikan 
Aku juga tak paham 


Jika kau sudah berkenan 
Mari segerakan 
Terlambat sesal tiada guna 


Selagi harapan masih ada 
Dia pun masih setia menanti jua 


Jangan banyak tanya 
Terlalu lama 'tuk menunggunya 
Entah apapun itu bosan pasti 'kan melanda jiwa 


Tanda 

Isyarat 

Kode 

Bersaudara jua sama 


Namun, fungsi mereka tiada beda 
Ungkapkan makna tersirat 


Singkap rasa yang melekat 
Pada sanubari tanpa khianat 


Dalam komentar postingan listyaningsih, 19 april 2020 


delapan Tidak Enak Badan 


Tidak Enak Badan (1) 
Karya : Citra Nurhajiah (CN Fakir Ilmu) 


Meriang 
Bukan merindukan kasih sayang 


Meleleh bening pening 

Pikir pekur pusing 

Gigil beku termometer berpacu 

Kali ini aku sama sekali tidak melucu 


Panas 
Dingin 
Membara 
Beku 


Berputar 
Bergetar 
Pejamkan mata 
Berpendar 


Berusaha 'tuk tetap sadar 

Dengan sabar 

Senyum lebar 

Teguk pil pahit yang belum terbayar 


Harap semuanya tak ambyar 
Seiring lamunan yang buyar 


Pembaringan, 19 april 2020 


~~ m~ — 


Tidak Enak Badan (2) 
By CN Fakir Ilmu 


Sekilas wajah memelas 
Lemah lemas 

Seiring jari meremas 
Menahan gejolak pucat cemas 


Rebahan payah 

Pertanda tubuh t'lah merasa lelah 
Kubergeming pasrah 

Meratap diri semakin parah 


Meriang 

Bukan merindukan kasih sayang 

Tapi tentang kesadaran yang seakan hilang 
Berputar-putar dan melayang 


Dipan Pembaringan, 21 april 2020 


sepuluh Gagal Ikut Ujian 


Gagal ikut ujian 
By CN Fakir Ilmu 


Sesal tiada guna 

Menarik ucapan pun sudah tak kuasa 

Hanya bisa memahami tanpa bisa terucap kata 
Kiranya sudah 'tak ada kesempatan jua 'tuk bicara 


Biarlah 

Terserah 

Pasrah 

Mungkin ini jalannya sudah 


Aku yang fakir 

Lambat berpikir 

Semua t'lah gagal kucapai 
Karenaku sedikit abai dan lalai 


Ujian 'tlah terlewati 

Tanpa bisa kuikuti 

Hanya membaca hasil akhir 
Tiada mampu 'tuk turut mengukir 


Tanah bumbu, 30 april 2020 


sebelas Perihal Senja 


Perihal senja 
By : Citra Nurhajiah ( CN Fakir Ilmu) 


Semburat jingga menyapa 
Seiring mentari pulang ke peraduan 
Berganti senyum indah sang senja 


Memukau 

Tak terjangkau 
Kemilau 

Silau 


Tak kuasa 'tuk menghindar 
Decak kagum mata memandang 


Indah 

Teduh 

Tangan menadah 

Harap esok ‘kan jumpa kembali 


Nikmati 

Pandangi 

Selami 

Senyum senja di penghujung hari. 


Langit jingga, 19 april 2020 


tiga belas Sang Penyemangat 


Sang Penyemangat 
Karya : Citra Nurhajiah (CN Fakir Ilmu) 


Kau mengingatkanku 
Pada senyum indahmu 


Manis 
Melankolis 
Humoris 
Puitis 


Membuat hidupku berubah drastis 
Tak lagi miris 

Penuh sesal tangis 

Dengan bekas luka sayat teriris 


Saat kukritis 

Kau datang dengan optimis 
Berikan motivasi gratis 
Tanpa meringis 


Pacu semangatku yang krisis 
Hingga kubisa kembali narsis 


Kau buatku kembali 
Menapaki jalan terjal ini 


Bergandengan tangan 
Melangkah bersama 
Menggapai istana impian 
Hingga sampai ke tujuan 


Bersamamu 
Kumenuju 


Menyongsong bahagia 
Harapan nyata 


Karang bintang, 19 april 2020 


empat belas Goresan Pena Bersama Sang 
Embun 


Goresan Pena Bersama Sang Embun 
Oleh CN Fakir Ilmu 


Sarayu membelai paras Sang Ayu 
Menyapa rindu di selaksa waktu 


Hening 

Bening 

Menetes pada kening 

Di bawah rerimbunan pohon jua 
reranting 


Membawa angan 

Menggiring jemari di tangan 
Mengukir aksara dalam lembaran 
Merangkai bait-bait kenangan 


Tetiba sejuk menghadang 
Siarkan sajak kerinduan 
Entah sejak kapan 


Kuterhanyut 
Terseret 

Mengalir bagai air 
Hanya bisa ikuti alur 


Diam 
Kian mendendam 
Tak bisa kuredam 


Luahkan syair gurindam 
Pada cahaya pagi yang terbit 
Sebelum padam dan berkelit 


Dalam pena usang 
Dan segala, 
Yang menghilang 


Tanah Bumbu, 29 april 2020 
Caki : 
Sarayu : hembusan angin 


Selaksa : mempunyai banyak makna, bisa dihubungkan 
dengan suatu peristiwa 


Gurindam : sajak dua baris yg mengandung petuah atau 
nasihat 


lima belas Bodo Amatlah 


Bodo amatlah! 
Karya : CN Fakir Ilmu 


Cuek bebek 

Jutek preketek 

Dingin bak es batu kletak-kletek 
Tomboy seperti cowok berambut lepek 


Itu sifatku 

Tabiatku 

Watakku 

Dan pilihan hidupku 


Aku adalah aku 
Bukan dia jua dirimu 
Apa peduliku 

Apa pedulimu 


Ini hidupku bukan hidupmu 

Bukan hidupnya jua mereka 

Bebas jalani semua 

Jangan ikut campur dan masuk kedalamnya 


Terserah 
Pasrah 

Aku lelah 
Bodo amatlah! 


Tanah Bumbu, 1 mei 2020 


sembilan belas Dekapan Sang Malam 


Dekapan sang Malam 
By CN Fakir Ilmu 


Sang malam 
Bercanda dengan kelam 
Mencumbui keheningan alam 


Penuh rayu dan cerita 

Kekata nan manja 

Dengkuran jangkrik pun bernyanyi 
Menemani memeluk sunyi 


Pekat 
Lekat 
Gelap 
Buatku kian kalap 


Kuingin akhiri! 
Tersesat dalam dekapan ini 
Dalam pelukan asaku sendiri 


Ini gegara dirimu! 


Meninggalkan diriku 
Terjatuh 

Rapuh 

Dan rimpuh 


Terpaku pada waktu 
Berlalu pun aku tak mampu 


Dekapan sang malam, 9 mei 2020 


enam belas Safari Banjir di Basuhud 


Safari Banjir di Basuhud 
Karya : Citra Nurhajiah (CN Fakir Ilmu) 


Dalam pejam kumencari mimpi 
Merangkai nyata mencari bukti 
Seiring gelombang yang kulalui 
Tak jua kutemukan pesona dirimu 


Goa basuhud 

Kini dikau berubah wujud 

Dengan hamparan kapar sampah yang larut 
Bagai lautan sebab belum jua surut 


Tergenang 
Tenang 
Tenggelam 
Dalam 


Terendam luapan air sungai 
Yang tak mampu lagi tertahan 


Karena hujan yang selalu berkunjung 
Pada tanah yang kering kerontang 
Setelah kemarau panjang 

Luahkan sejuta kerinduan 


Melimpah ruah kasih sayang 
Hanyutkan rasa penantian 
Yang berujung berlebihan 
Karena banjir yang bertandang 


Tanah Bumbu, 1 mei 2020 


dua puluh Entah tentang apa 


Entah Tentang apa 
Karya : CN Fakir Ilmu 


Pikir 

Pekur 

Bertafakur 

Membuncah resah di tidur 
Entah tentang apa aku melantur 


Tak bisa resapi 

Pahami makna serta inti 
Melimpah ruah di pikiran 

Isi benak penuh kegelisahan 


Sudahlah 

Halusinasiku merekah 

Berkelana dalam angan 

Merangkai diksi di puing kenangan 


Dalam lamunan kacau yang meracau, 19 mei 2020 


PADIKA SANG FAKIR ILMU 


PADIKA SANG FAKIR ILMU 
Penulis : CN FAKIR ILMU 
Ukuran : 14 x 21 cm 

ISBN : 978-623-281-879-8 
Terbit : September 2020 
Harga : Rp 77000 


Sinopsis : 
Padika Sang Fakir Ilmu 


Sang fakir ilmu ini, 

hanyalah remahan debu dan dedaunan jua reranting di 
pekarangan. 

Yang coba tuangkan pesan, 

Ungkapkan perasaan, dan 

Luahkan luapan emosi jiwa yang terpendam. 


Lewat aksara, mencoba merangkai diksi dengan rima 
Pada bait-bait sebuah padika 
Walaupun tak seindah syair dan kekata sang pujangga. 


Telah terbit dan hadir di 


Guepedia 
https://www.guepedia.com/Store/lihat buku/MTc20TQ= 


Guepedia Store 
https://www.guepediastore.com/products/3882055/padika- 
sang-fakir-ilmu 


Tokopedia 
https://www.tokopedia.com/guepedia/padika-sang-fakir-ilmu 


